Kata Pengantar: 
James Gwee 


1 MILIAR 
RUPIAH 
PERTAMA 


dari Bisnis 


TRAINING 


115 KUNCI EMAS MENJADI MILIARDER 
DARI BISNIS TRAINING 


(€ 
Wa 


Versi PGf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 MILIAR RUPIAH 


PERTAMA 
DARI BISNIS 
TRAINING 


115 Kunci Emas Menjadi Miliarder dari Bisnis Training 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


(1). 


(2). 


(3). 


(9. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 
Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekono- 
mi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggu- 
naan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 
Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta seba- 
gaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan 
atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pida- 
na penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling ba- 
nyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaima- 
na dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau 
huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling ba- 
nyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen- 
jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 MILIAR RUPIAH 


PERTAMA 
DARI BISNIS 
TRAINING 


115 Kunci Emas Menjadi Miliarder dari Bisnis Training 


ai 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 


1 KOMPAS GRAMEIMA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 MILIAR RUPIAH PERTAMA DARI BISNIS TRAINING 
BAHARI ANTONO 


GM 617 203.007 
O Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Gedung Gramedia Blok I, Lt. 5 
Jl. Palmerah Barat 29-33, Jakarta 10270 


Editor 
Bornrich Consulting 


Desain Sampul dan Isi 
Andung Yuliyanto 


Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
anggota IKAPI, Jakarta, 2017 
www.gpu.id 
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 


Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian 
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


ISBN 978-602-03-3824-8 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ENDORSEMENT 


d 


“Mendapatkan Rp 1 miliar pertama dalam hidup Anda bukan 


hal yang mustahil jika Anda tahu caranya. Penulis, dengan 
pengalamannya selama bertahun-tahun menyelenggarakan 
bisnis training, telah membuktikannya. Temukan cara dan ra- 
hasianya di buku ini jika Anda ingin kaya dan sukses. Salam 
sukses!" 


Yovita Hamdani 

Presiden Direktur JETS Insurance Brokers 

Founder PasarAsuransi.co.id 

Penulis Anda Terlahir Kaya dan Revolusi Asuransi Digital 


“Jika Anda seorang trainer, public speaker, business coach, 
consultant, atau praktisi pengembangan SDM pada umumnya, 
buku ini pasti akan sangat menarik untuk Anda baca. Bisnis 
training sungguh-sungguh bisa Anda mulai dari dan dengan 
modal nol. Buku ini memberikan panduannya dengan sangat 
jelas." 


Edy Zageus 
Bestselling Author, Writing Coach, Trainer 
Founder of Bornrich Consulting & EZ Institute 


www.ezinstitute.com 


Bahari Antono 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“People development adalah panggilan hidup saya dan saya 
sangat menyukai bidang pelatihan ini. Buku ini membeberkan 
dengan segamblang-gamblangnya aspek bisnis pelatihan yang 
sangat menjanjikan. Berkat buku ini, saya makin bersemangat 
menekuni bisnis training. Keren!" 


Amelia Hirawan 

Psikolog, Writing Coach, Art & Writing Therapist 
Direktur Sinergia Consultant 

Penulis Art is Fun dan Yuk Nulis Buku Pertamamu 


www.ameliahirawan.com 


“Sebagai pegiat dan pendorong entrepreneurship, saya me- 
nyambut baik terbitnya 1 Miliar Rupiah Pertama dari Bisnis 
Training. Buku ini ditulis oleh praktisi yang benar-benar ber- 
pengalaman dan menguasai bidangnya. Jika Anda ingin sukses 
di bisnis training, baca dan praktikkan buku ini." 


Ellies Sutrisna 
CEO Excellent Group 
Penulis Strive for Excellence 


“Bisnis training punya prospek bagus. Ini bisnis untuk mem- 
bangun orang. Ini pekerjaan yang mulia. Saya menjalani bis- 
nis training sesuai passion dan senang sekali melihat orang 
mengalami transformasi. Buku ini membuka mata kita tentang 
pekerjaan atau bisnis yang mengangkat hidup orang menjadi 
lebih baik. Selain itu, ini bisnis yang bisa diandalkan untuk me- 
nunjang hidup kita.” 
Hindra Gunawan 
Trainer TRE Indonesia 


Founder and Owner Bimbel Sinotif 
Penulis Rahasia Mendapatkan Nilai 100 dan Mindset Siswa Sukses 


vi | SATU MILIAR PERTAMA DARI BISNIS TRAINING 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Banyak orang yang tidak percaya bahwa mereka dapat meng- 
hasilkan Rp 1 miliar dari bisnis training. Ini terlalu mudah 
untuk menjadi kebenaran. Tetapi, inilah kenyataan yang ada. 
Sepuluh tahun di dunia training, saya telah membuktikannya 
sendiri. Dan, jika Anda inginkan membuktikan hal itu, buku 
ini adalah solusi dan alat untuk meraih Rp 1 miliar dari bisnis 
training." 


Ongky Hojanto 

Pakar Public Speaking Indonesia versi Koran Kontan 
Penulis Trainerpreneur 
www.publicspeakingacademy. co.id 


“Jika Anda punya passion dan skill yang mengubah kehidupan 
Anda serta memiliki dorongan untuk membagikan pengetahu- 
an Anda kepada banyak orang melalui training, buku ini akan 
membuka peluang Anda untuk menyentuh kehidupan banyak 
orang dengan jauh lebih mudah tanpa uji coba yang mele- 
lahkan. Baca buku ini dan mulailah menyentuh kehidupan 
banyak orang serta mendapatkan penghasilan impian Anda." 


Agus Setiawan 

Founder Aguarius Learning Event Organizer 
Founder Bacakilat 

Penulis Bacakilat 3.0 


“Satu kata pertama, dahsyat! Ingin teriak rasanya saat mem- 
baca buku ini. Saya menemukan sesuatu yang benar-benar 
saya butuhkan untuk perkembangan saya dalam dunia pela- 
tihan. Senang rasanya mengenal penulis sekaligus mendapat 
ilmunya. Sungguh, ini pengalaman yang mahaagung. Tak sa- 


Bahari Antono 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


vii 


viii 


bar mempraktikkan isinya. Bukan hanya tentang Rp 1 miliar 
pertama, tetapi lebih dalam dari hitungan angka. Selamat dan 
terima kasih, Pak Bahari." 


Sabam Sopian Silaban 
Motivator & Master of Ceremony 
Penulis Pribadi di Atas Garis 


“Buku 1 Miliar Rupiah Pertama dari Bisnis Training ini sungguh 
sangat menarik, menggugah keingintahuan lebih lanjut, dan 
mengajak kita mengikuti tawarannya yang menarik. Bukan demi 
uang semata, memberi training adalah berbagi ilmu, berbagi 
pengetahuan, berbagi keterampilan. Aktivitas seperti yang dila- 
kukan guru, yang merupakan profesi yang mulia. Begitu banyak 
ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki orang-orang 
tertentu—yang apabila dibagikan kepada masyarakat dan kemu- 
dian dilaksanakan—akan memperbaiki kehidupan, menjadikan 
orang lebih mandiri dan sejahtera!" 


Nuning Purnamaningsih 
Master of Ceremony, Trainer/Guru Era Baru 


Penulis Public Speaking with Heart 


“Kalau Anda ingin menjadi seorang trainer dan menghasilkan 
banyak uang dari training, ini buku yang harus dibaca. Selain 
pengalaman yang sudah terbukti, buku ini juga memberikan 
langkah-langkah yang jelas tentang cara sukses dalam dunia 
training. Jadi, selamat datang di dunia training!" 


Ely Susanti 
Life Coach 
Penulis Move On 


SATU MILIAR PERTAMA DARI BISNIS TRAINING 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Buku karya Bahari Antono ini sungguh menarik. Buku ini 
menunjukkan bahwa semua orang bisa sukses bila mau mem- 
bagikan dan tahu cara memanfaatkan bakat dan keahliannya 
melalui training." 


Aleysius H. Gondosari 
Penulis, Peneliti, Konsultan 5 Elemen, 10 Chakra, 10 Tubuh 
www.S5elemen.com 


“Buku 1 Miliar Rupiah Pertama dari Bisnis Training akan menja- 
di salah satu buku rekomendasi. Buku ini pasti menjadi must 
have book bagi yang sedang mencari solusi pencapaian dan 
penghasilan yang lebih baik. Isinya sangat mencerahkan dan 
membuka mindset, bahasanya sederhana, mudah dicerna, dan 
mudah diaplikasikan. Saya yakin dan percaya, buku Bahari 
Antono ini akan banyak membantu pembaca mendapatkan 
Rp 1 miliar pertama dan miliar-miliar berikutnya dari bisnis 
training. So get it now, and learn from the best!" 


Irene Ceranine 
Trainer and Executive Search Consultant 
Penulis Crunchy Public Speaking 


“Bisnis training acap luput dari perhatian atau dipandang se- 
belah mata. Buku ini mematahkan hal tersebut. Di dalamnya 
kita bisa melihat bahwa selain berbagi ilmu dengan orang lain, 
kita bisa mendapat ilmu baru serta penghasilan yang menjan- 
jikan." 


Ignasia Sulistyaningsih, S.Psi. 


Man Power Planning Group Head PT Pertamina Retail 


Bahari Antono 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ix 


“Yang membuat saya yakin membaca buku adalah karena siapa 
pun bisa melakukannya. Buku ini membuat kita mudah take 
action. Langkah-langkahnya nyata dan mudah dipahami, ditiru, 
serta dimodifikasi. Alhasil, sukses pun ada di depan mata." 


Agung Rido Harmoko, Psi, M.H, MM 
HR & GA Manager PT Patra Trading 


“Ilmu yang selama ini disembunyikan sebagian orang sukses 
dalam bisnis training sekarang dituliskan secara tuntas dalam 
buku ini. Congrats!" 


Aef Setiawan, SH, MBA 
Director Forward.id 
www.forward.id 


“Buku 1 Miliar Rupiah Pertama dari Bisnis Training ini dapat 
dijadikan salah satu rujukan bagi entrepreneur yang ingin me- 
ngembangkan bisnisnya melalui training atau seminar." 


Imron Bukhari 
Director of Ambulance Pintar Indonesia 


“Buku ini sangat layak menjadi referensi bagi siapa pun yang 
ingin membangun bisnis di bidang training." 


Efson Thrismono, S.ST, M.Pd 
Sekretaris Program Studi MBA Institut Teknologi Bandung (2009-2016) 


xX | SATU MILIAR PERTAMA DARI BISNIS TRAINING 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Bahari Antono melakukan langkah luar biasa dengan menulis 
buku ini. Penulisan buku ini merupakan suatu proses transfer 
knowledge sehingga siapa pun yang berminat membuka bisnis 
training sebaiknya membaca buku ini." 


Erman Sumirat 
Dosen Corporate Finance MBA ITB 
Pemilik Usaha Training dan Properti 


Bahari Antono | xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ihamdulillah, puji syukur saya ha- 
Aan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan kesehatan, semangat, 
kesempatan, dan kemudahan dalam penu- 


lisan buku ini sehingga dapat selesai sesu- 
ai target waktu yang diharapkan. 


Selesainya buku ini tidak lepas dari pe- 
ran besar penuh cinta dari istri saya, Dewi 
Intan Permatasari, dan empat anak saya, 
Prabu, Bintang, Andromeda, dan Aurelia. 
Rasa cinta dan sayang yang besar dari ke- 
luarga saya membuat buku ini hadir saat 
ini bisa hadir. Terima kasih. 


Ucapan terima kasih saya ucapkan de- 
ngan tulus kepada tim HRD Forum yang 
dengan sabar, disiplin, dan antusias menja- 
lankan kegiatan-kegiatan pelatihan dengan 


Bahari Antono | xiii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


lancar sehingga membuat saya tenang dalam menulis 
buku ini. Terima kasih kepada Pak Maman Kusmanto, 
Pak Simon, Pak Denny, Anggie, Danar, Udin, dan Kamela. 
Tetap semangat! 


Sejak tahun 2004, saya menyelenggarakan kegiatan pe- 
latihan di berbagai kota besar di Indonesia. Di tahun-ta- 
hun yang telah lewat tersebut, banyak pengalaman dan 
kenangan tercipta memenuhi rongga hati, pikiran, dan pe- 
rasaan saya. Bantuan dan dukungan yang sangat berarti 
telah saya terima dari sahabat, teman, dan kolega saya. 


Terima kasih kepada sahabat saya, Widhi Setyo 
Kusumo, Rani Kartika, Ade Chitra Permatasari, dan Mira 
Juwita. Terima kasih atas bantuan dan dukungan saha- 
bat semua selama ini. Bantuan dan dukungan yang tak 
akan pernah saya lupakan. 


Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada 
sahabat dan guru-guru saya, Pak Yuyun Hernawan, Cak 
Widhi, Heru Wiryanto, Abi Darda, Denny H. Makarim, 
Yuwono Widiasta, Defri Hadi, Rosa Agustina, Zeti Arina, 
Pungki Purnadi, Ibu Rini Utami Ichram, Ramli P. Sitorus, 
Tri Utomo Wiganarto, Frans Sidharta, Tri Warsono, FX. 
Djoko Soedibjo, Joko Mulyono, Fajar Wijayako, Agung R. 
Harmoko, Ignasia Sulistyaningsih, Afandi, dan yang tidak 
bisa saya sebutkan satu per satu, yang telah menoreh- 
kan warna keindahan dalam pelatihan-pelatihan yang 
telah terselenggara. 


xiv | SATU MILIAR PERTAMA DARI BISNIS TRAINING 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Terima kasih juga saya haturkan kepada sahabat 
dan guru-guru saya di MBA ITB, DR. Aurik Gustomo, 
Erman Sumirat, Efson Thrismono, Aef Setiawan, Citra, 
Ifa, Mas Bimantara, Mas Mulya, dan Bang Gunco. Keceri- 
aan, pengalaman, semangat, dan warna baru telah saya 
dapatkan dalam memandang realitas kehidupan. 


Mentor saya, Mas Edy Zageus, yang telah memberi- 
kan pencerahan dan bimbingan sebelum dan sesudah 
Bornrich-EZ Institute Writing Camp pada Mei 2016. Pak 
Andrias Harefa, Mas Her Suharyanto, dan para guru lain- 
nya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima ka- 
sih atas transfer ilmu yang sangat bermanfaat yang telah 
saya terima saat mengikuti kelas publik training “Menulis 
Buku Bestseller" beberapa tahun yang lalu di Jakarta. 


Saya juga berterima kasih kepada para endorser buku 
ini, yaitu James Gwee, Yovita Hamdani, Edy Zageus, 
Amelia Hirawan, Ellies Sutrisna, Hindra Gunawan, 
Ongky Hojanto, Agus Setiawan, Sabam Sopian Silaban, 
NuningPurnamaningsih, Ely Susanti, Aleysius H. Gondosari, 
Irene Ceranine, Ignasia Sulistyaningsih, Agung Rido 
Harmoko, Aef Setiawan, Imron Bukhari, Efson Thrismono, 
dan Erman Sumirat. 


Kepada rekan-rekan HR dari seluruh Indonesia, pe- 
ngunjung setia website www.HRD-Forum.com, dan 
moiling-list member Diskusi-HRD@yahoogroups.com yang 
tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih yang 


Bahari Antono | xv 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xvi 


tak terhingga saya ucapkan, semoga silaturahim tetap 
terus terjaga. 


Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepa- 
da seluruh klien HRD Forum dan seluruh pembaca buku 
ini, semoga buku ini membawa manfaat bagi semua 
pembaca. Amin. 


Setiap penggal perjalanan hidup ini harus terus berge- 
rak maju, walau sesekali terpaksa mundur untuk melom- 
pat maju beberapa langkah ke depan. Mudah-mudahan 
buku ini dapat menjadi bagian dalam hidup Anda untuk 
maju meraih harapan yang lebih cerah. 


SATU MILIAR PERTAMA DARI BISNIS TRAINING 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


udul buku ini, 1 Milliar Rupiah Pertama 
dari Bisnis Training, menurut saya sangat 
menarik. Pertanyaannya, apakah benar 
isnis training itu memikat dan seprospek- 
tif yang digambarkan oleh judul buku ini? 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya 
ingin flashback dengan pengalaman saya 
pribadi saat baru memulai bisnis training di 
Indonesia pada awal tahun 1990-an. 


Saat itu, di Indonesia masih belum ba- 
nyak yang tahu, atau bahkan belum ada 
training yang berhubungan dengan soft 
skill. Misalnya, salesmanship, managerial 
skill, telemarketing, customer service, leader- 
ship, dan lainnya. Padahal, training soft skill 
tersebut sangat dibutuhkan oleh banyak 
perusahaan di Indonesia. Akhirnya, train- 


Bahari Antono | xvii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ing bidang IT yang semula saya jalankan, saya alihkan 
fokus ke training soft skill. 


Ketika saya baru memulai bisnis training pada 1994, 
profesi ini masih belum begitu diketahui banyak orang. 
Namun yang menarik, orang-orang yang mengikuti train- 
ing kami justru berasal dari perusahaan-perusahaan be- 
sar dan asing seperti DHL, Coca-Cola, Allianz, AIG, Honda, 
dan lain-lain. Mereka perusahaan besar, punya anggaran 
training, dan tahu persis apa manfaat training. 


Dan, setelah lebih dari dua puluh tahun menjalankan 
bisnis training di Indonesia, hampir seluruh perusahaan 
otomotif, bank, life insurance company, perusahaan distri- 
butor, dealer dari elektronik, telepon seluler, dan gadget 
sudah pernah kami berikan training. Kesimpulan saya, 
prospek bisnis training di Indonesia sangatlah besar. 


Indonesia memang sedang berkembang dengan pe- 
sat. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara de- 
ngan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Pasti- 
lah ada efek berantai di sini. Ketika negara bertumbuh 
dengan cepat, kebutuhan akan sumber daya manusia 
berkualitas pasti akan meningkat juga. Oleh sebab itu, 
prospek bisnis training di Indonesia tetap akan bagus, 
bahkan makin hari akan semakin menjanjikan. 


Dengan demikian, apa yang ditulis oleh Bahari 
Antono, founder HRD Forum ini, memang benar. Bisnis 
training di Indonesia memiliki prospek yang bagus dan 


Xvili | SATU MILIAR PERTAMA DARI BISNIS TRAINING 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pangsa pasar yang sangat luas. Bahkan, perkiraan saya, 
pasarnya akan terus berkembang. Sekalipun saat ini 
sudah ada banyak lembaga training, bukan berarti pe- 
luang bagi tumbuhnya lembaga-lembaga training baru 
tertutup sama sekali. Faktanya, kebutuhan akan trainer 
berkualitas terus meningkat. Permintaan pasar tidak ada 
hentinya. Jadi, fakta-fakta tersebut menjadi peluang bagi 
siapa saja yang ingin memasuki bisnis training. 


Nah, buku ini sangat bagus dalam menjelaskan ta- 
hapan-tahapan menyelenggarakan training, mulai dari 
mendesain training, menentukan target market, memilih 
trainer, positioning, hingga ke penyelenggaraan training. 
Bukan itu saja, buku ini juga memberi panduan yang 
praktis dan mudah dipahami tentang bagaimana mem- 
bangun bisnis training dari nol. 


Saya apresiasi kehadiran buku karya Bahari Antono 
ini. Dengan membaca buku ini, semoga Anda yang ber- 
minat menekuni bisnis training bisa lebih memahami 
seluk-beluk dunia pengembangan SDM yang menarik ini, 
serta mampu mengawali bisnis dengan panduan yang 
benar. Selamat membaca! 


James Gwee 

Indonesia's Favourite Trainer & Seminar Speaker 
Founder Academia Education & Training 

James Gwee Success Center 


www.jamesgwee.com 


Bahari Antono 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xXiX 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENDAHULUAN 


“. 


alam kelas training, saat rihat makan 
siang, seorang peserta menghampiri 


saya. "Pak, untuk saya yang hanya se- 
orang pegawai bergaji kecil, bisakah saya 
seperti Bapak? Bisa mengajar dan juga da- 
pat uang tambahan?" tanyanya polos ke- 
pada saya. 


“Jika Bapak ingin seperti saya, ikuti jejak 
saya saja, coba mengajar." 


“Tetapi saya tidak bisa apa-apa, saya 
hanya lulusan STM. Saya tidak memiliki ke- 
ahlian apa pun, tetapi saya sangat tertarik, 
Pak." 


“Apa hobi Bapak?” 


“Memancing, Pak.” 


Bahari Antono | xxi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Buat kelas pelatihan memancing. Saya yakin hasilnya 
jauh lebih besar dari gaji Bapak,” jawab saya taktis. 


Kejadian yang saya alami itu adalah salah satu dari 
banyak kejadian yang sangat menginspirasi saya untuk 
menulis buku ini. 


Banyak orang di luar sana yang masih kebingungan, 
bagaimana caranya mendapatkan penghasilan tambah- 
an di luar gaji tetap setiap bulan. Banyak orang yang ha- 
nya bisa menggerutu saat mengecek saldo rekening ta- 
bungannya. Otaknya seperti sedang menabrak tembok, 
tidak ada jalan, dan buntu. Sayang sekali sebenarnya jika 
yang dilakukan hanya menggerutu tanpa mencari solusi. 


Memikirkan bagaimana cara agar problem keuangan- 
nya itu terselesaikan adalah tindakan yang lebih bijak. 
Jika yang dilakukan hanya menggerutu, ujung-ujungnya 
juga hanya akan menyalahkan keadaan, menyalahkan 
orangtua, menyalahkan istri atau suami, menyalahkan 
lingkungan, menyalahkan takdir, atau bahkan mungkin 
menyalahkan Tuhan. 


Salah satu tujuan saya menulis buku ini adalah untuk 
mengabarkan informasi penting, yaitu mencari rezeki 
itu mudah dan mencari uang itu gampang. Saya ingin 
menunjukkan bahwa banyak cara yang dapat dilakukan 
untuk mewujudkan hal itu, salah satunya dengan men- 
jadi penyelenggara training. Ya, menjadi penyelenggara 
training itu mudah, asalkan Anda tahu caranya. 


xxii | SATU MILIAR PERTAMA DARI BISNIS TRAINING 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Siapa saja yang sebaiknya membaca buku ini? Buku 
ini saya tujukan bagi siapa pun yang mungkin hanya 
ingin mendapat penghasilan tambahan di luar gaji te- 
tapnya atau siapa pun yang ingin menjadi miliarder dari 
bisnis training. Siapa pun Anda, entah saat ini sudah ber- 
profesi sebagai trainer, calon trainer, atau bukan kedua- 
nya. Dosen, guru, pengajar, dan coach juga disarankan 
membaca buku ini. 


Buku ini juga cocok dibaca oleh orang-orang yang 
sedang mencari ide bisnis. Untuk Anda yang saat ini su- 
dah menjalankan bisnis training, buku ini cocok dijadikan 
sebagai pembanding dan pelengkap referensi. Buku ini 
ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipa- 
hami. Berisi ratusan kunci emas tentang bagaimana cara 
mengelola bisnis training dari nol yang sangat mudah 
dilakukan. 


Agar lebih memudahkan dalam menyerap semua 
uraian di buku ini, saya sengaja membaginya menjadi 
tiga bagian. Bagian pertama berisi “mindset sukses bisnis 
training.” Di bagian pertama ini, saya ingin mendorong 
pembaca untuk memahami, melihat, dan mempelajari 
betapa menggiurkannya penghasilan yang bisa didapat- 
kan dari bisnis training. Bagian ini juga berisi tentang 
bagaimana mudahnya membangun bisnis training, serta 
yang teristimewa lagi adalah bisnis ini dapat dilakukan 
tanpa modal! 


Bahari Antono 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xxili 


